Hai semua!

Terima kasih telah sudih mengunduh zine perdana REKAM!

Pada zine edisi perdana ini REKAM! menyajikan sesi wawancara bersama beberapa para zine maker periode pertama di kota Malang.

Termasuk juga membeberkan tabel yang berisikan data arsip zine musik yang telah kami kumpulkan bersama teman-teman dalam beberapa tahun terakhir.

Tentu saja data-data tersebut jauh dari kata lengkap. Oleh sebab itu, jika berkenan, kalian semua bisa membantu melengkapinya dengan menghubungi REKAM!

jika tidak ada halangan menghadang, pada zine edisi selanjutnya REKAM! berencana menambah rubrik lain seperti review album, kabar terbaru dan lainnya.

Ada ide rubrik apa yang harus kami hadirkan?

Atau Kalian juga bisa langsung ikut berkontribusi dengan mengirimkan tulisan (Review, Opini, Esai, Playlist, dll), artwork dan lain sebagainya untuk dihadirkan di edisi selanjutnya.


Kami tunggu saran, ide, kritik dan kontribusi kalian! Mari Merekam Hidup, Merayakan Waktu!

Terima kasih,


REKAM!


E-mail: rekamjaya@gmail.com
WA: 08993115092  (Hilman)
Instagram: @rekamjaya